SOAL PAS/UAS IPS 

KELAS 4 TEMA 4 SEMESTER 1 

Kurikulum 2013 



I. Berilah tanda silang (x) pada hurut a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar! 

1. Sebagian besar aktivitas ekonomi yang dilakukan penduduk yang tinggal di pegunungan adalah ... 

a. nelayan c. karyawan 

b. petani d. buruh 

2. Pusat industri banyak ditemukan di wilayah .... 

a. perkotaan c. pedesaan 

b. pegunungan d. pesisir 

3. Berkut yang termasuk kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal dekat padang rumput adalah .... 

a. nelayan c. petani garam 

b. beternak kuda d. beternak ikan payau 

4. Pekerjaan membuat garam banyak dijumpai pada masyarakat yang tinggal dekat dengan .... 

a. perkotaan c. padang rumput 

b. pedesaan d. pesisir pantai 

5. Kegiatan ekonomi yang umum dikerjakan masyarakat pedesaan adalah .... 

a. pertanian c. polisi 

b. industri d. TNI 

6. Negara yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya di bidang pertanian disebut negara 


a. tropis 

b. agraris 


c. subtropis 

d. subagraris 


7. Setiap hari Pak Rudi pergi ke pantai untuk mencari ikan. Pekerjaan Pak Rudi adalah .... 

a. petani c. pengusaha 

b. nelayan d. sopir 

8. Memetik teh adalah aktivitas yang umumnya dilakukan di daerah .... 

a. dataran tinggi c. daerah pantai 

b. dataran rendah d. perairan laut 

9. Menanam sayur-sayuran, seperti kol, wortel, dan buncis biasanya dilakukan oleh penduduk yang 
tinggal di daerah sekitar.... 

a. dataran tinggi c. daerah pantai 

b. dataran rendah d. perairan laut 

10. Kegiatan ekonomi berikut yang bergerak dalam bidang jasa adalah .... 

a. petani garam c. tukang cukur 

b. peternak ikan d. nelayan 

11. Orang yang memberi resep dan membantu pasien supaya cepat sembuh disebut.... 

a. perawat c. pasien 

b. dokter d. bidan 

12. Aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan penduduk di pesisir pantai adalah .... 

a. nelayan c. petani 

b. karyawan d. buruh 

13. Tanaman bakau banyak terdapat di daerah .... 

a. pantai c. dataran rendah 

b. danau d. pegunungan 


14. Pedagang beras membeli padi dari para petani lalu menjual kembali ke masyarat. Kegiatan yang 
dilakukan pedagang beras ini termasuk kegiatan ekonomi jenis .... 

a. irigasi c. konsumsi 

b. produksi d. distribusi 



15. Berikut ini yang bukan pemantaatan sumber daya alam berupa tanah adalah .... 

a. menanam padi c. lahan perumahan 

b. lahan perkebunan d. bahan baku kain 


16. Kegiatan konsumsi sering dikaitkan dengan .... 

a. memakai barang c. menghasilkan barang 

b. mencapai kemakmuran d. menyalurkan barang 

17. Kegiatan berikut ini yang termasuk distribusi adalah .... 

a. perusahaan membuat barang untuk dipakai dalam negeri 

b. pabrik tekstil mempekerjakan beberapa karyawan baru 

c. pabrik sepatu mengekspor beberapa produknya ke Jepang 

d. perusahaan batik membuat baju batik 

18. Jenis pekerjaan berikut ini yang menghasilkan jasa adalah .... 

a. petani c. doktergigi 

b. nelayan d. peternak 

19. Membuat kerajian dari kerang biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar.... 

a. dataran tinggi c. daerah pantai 

b. dataran rendah d. pegunungan 

20. Berikut contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah .... 

a. dokter c. sopir 

b. guru d. pengrajin 

II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar! 

1. Montir merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan. 

2. Petani merupakan pekerjaan yang menghasilkan. 

3. Tujuan orang bekerja adalah untuk. 

4. Masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya bekerja sebagai. 

5. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi pengacara, dokter, dan 

tukang potong rambut. Contoh ketiga pekerjaan tersebut menghasilkan. 

6. Membuat kerajinan merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan. 

7. Perawat termasuk pekerjaan yang menghasilkan. 

8. Kegiatan memakai atau menghabiskan barang disebut. 

9. Biro perjalanan termasuk ke dalam bidang usaha. 

10. Kebanyakan penduduk di daerah pesisir pantai banyak yang menjadi. 

11. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi 

disebut. 

12. Orang yang tinggal di daerah tepi pantai umumnya bekerja sebagai. 

13. Memberikan pelayanan jasa dalam menyembuhkan orang sakit adalah tugas dari. 

14. Petani, peternak, dan nelayan adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan. 

15. Memetik teh adalah aktivitas penduduk yang terdapat di daerah. 

16. Tukang semir sepatu adalah pekerjaan yang menghasilkan. 

17. Kuli panggul di terminal bekerja dengan mengandalkan. 

18. Pak Toni pekerjaannya membuat rancangan bangunan. Pak Toni bekerja sebagai. 

19. Guru adalah pekerjaan yang menghasilkan. 

20. Jenis jasa yang diberikan oleh polisi adalah. 

III Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan benar! 

1. Jelaskan pembagian jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geogratis! 

Jawab :. 


2. Sebutkan tiga contoh pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh! 
Jawab :. 


3. Sebutkan dua aktivitas penduduk di daerah pantai? 
Jawab :. 


4. Sebutkan tiga jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa! Jelaskan jenis jasa yang dihasilkan 
masing-masing pekerjaan tersebut! 

Jawab :. 





























5. Jelaskan jenis jasa yang dihasilkan oleh dokter gigi! 
Jawab :. 


6. Sebutkan pekerjaan yang biasa terdapat di desa! 
Jawab :. 


7. Sebutkan tiga pekerjaan yang menghasilkan barang! Jelaskan! 
Jawab :. 


8. Jelaskan yang dimaksud dengan jasa? 
Jawab :. 


9. Sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa? 
Jawab :. 


10. Sebutkan contoh pekerjaan penghasil jasa yang membutuhkan kegiatan berpikir! 
Jawab :. 


11. Apa saja kegiatan ekonomi yang terdapat di pasar tradisional? 
Jawab :. 


12. Tuliskan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang! 
Jawab :. 


13. Sebutkan contoh kegiatan distribusi yang adadi sekitarmu! 
Jawab :. 


14. Apa yang akan terjadi jika produksi suatu barang melebihi kebutuhan konsumen? 
Jawab :. 


15. Sebutkan contoh hasil kegiatan ekonomi dari sektor pertanian! 
Jawab :. 


16. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Pekerjaan apa sajayang berhubungan 
dengan kegiatan produksi? 

Jawab :. 


17 Sebutkan contoh mata pencaharian penduduk di dataran rendah! 
Jawab :. 


18. Sebutkan tanaman yang biasa dibudidayakan perkebunan! 
Jawab :. 


19. Jelaskan jenis jasa yang dihasilkan dari pekerjaan sebagai montir mobil! 
Jawab :. 


20. Sebutkan tigajenis pekerjaan yang mengandalkan otot! 
Jawab :. 



































Kunci Jawaban Room I 


1. b. petani 

11. b. dokter 

2. a. perkotaan 

12. a. nelayan 

3. b. beternak kuda 

13. a. pantai 

4. d pesisir pantai 

14. d. distribusi 

5. a. pertanian 

15. d. bahan baku kain 

6. b. agraris 

16. a. memakai barang 

7. b. nelayan 

17. c. pabrik sepatu mengekspor beberapa 

8. a. dataran tinggi 

produknya ke Jepang 

9. a. dataran tinggi 

18. c. doktergigi 

10. c. tukang cukur 

19. c. daerah pantai 

20. d. pengrajin 


Kunci Jawaban Room II 

1. jasa 

2. barang 

3. memenuhi kebutuhan hidupnya 

4. petani 

5. jasa 

6. barang 

7. jasa 

8. konsumsi 

9. jasa 

10. nelayan 

11. kegiatan ekonomi 

12. nelayan 

13. dokter 

14. barang 

15. pegunungan 

16. jasa 

17. otot 

18. arsitek 

19. jasa 

20. memberikan keamanan, mengayomi, dan melindungi masyarakat 

Kunci Jawaban Room III 

1. Di dataran tinggi umumnya masyarakat bekerja sebagai petani. Di dataran rendah umumnya 
masyarakat bekerja sebagai nelayan, petani, dan karyawan 

2. pekerjaan sebagai penanam teh di perkebunan, pemetik teh di perkebunan, pengolah daun teh di 
perusahaan 

3. mencari ikan dan membuat garam 

4. Guru, jasa yang dihasilkan yaitu mendidik murid. Tukang becak, jasa yang dihasilkan yaitu 
mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan. TNI, jasa yang dihasilkan yaitu menjaga NKRI 

5. mengobati penderita sakit gigi 

6. petani, peternak ayam 

7. Petani, peternak, nelayan. Petani menghasilkan padi, peternak menghasilkan hewan ternak, 
nelayan menghasilkan ikan 

8. Jasa adalah segala sesuatu yang memiliki nilai jual dalam bentuk pelayanan 

9. Tukang cukur, tukang becak, guru 

10. guru, arsitek, pengacara 

11. kegiatan jual beli 

12. petani, peternak, nelayan, pengrajin 

13. Pak Yanto membeli tahu di pabrik tahu kemudian menjualnya kembali dengan cara berkeliling 

14. Permintaan barang akan menurun dan harga barang menjadi lebih 

15. padi, jagung, sayur mayur 

16. Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang. Pekerjaan yang 
berhubungan dengan produksi yaitu petani, peternak, pengusaha 

17. bercocok tanam, mencari ikan 

18. teh, cengkih, kelapasawit, kopi 

19. jenis jasa yang dihasilkan yaitu memperbaiki mobil 

20. kuli panggul, kuli batu, tukang becak 




